PERPUSTAKAAN AL-HUDA 
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 


Alamat: Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 
E-mail: alhudaperpus@gmail.com, Website: alhudakudus.perpustakaan.co.id 
NPP : 3319011D1009612 


7d. Inovasi, Kreativitas dan Keunikan Perpustakaan 


|. Program/ Kegiatan Inovasi dan Kreativitas Perpustakaan Al Huda MTs NU Nurul Huda 
Program yang terdapat di Perpustakaan Al Huda MTs NU Nurul Huda dalam tiga tahun terakhir yaitu 
TP. 2021/2022, TP. 2022/2023, dan TP. 2023/2024 sebagai berikut : 


2 


3 


Tahun Pelajaran 
2021/2022 


Oooo Kei 


1. Mading Siswa Data dukung terlampir 
Tadarus Al Qur'an (foto) 
Lomba Pojok Baca Kelas 


Pegiat Literasi 
. Pohon Literasi 
. Penerbitan Suara Nurul Huda 
. Perpustakaan Digital (Aplikasi E- 

Book, Slims,  DIGIDO di 
Perpustakaan Al Huda 


. Mading Siswa 
. Tadarus Al Qur'an 


2022) 2023 Data dukung terlampir 


(foto) 
. Lomba Pojok Baca Kelas 


. Pegiat Literasi 


4 

3 

4 

5, Kunjungan/ Wisata Literasi 

6. Pohon Literasi 

7, Penerbitan Suara Nurul Huda 

8. Perpustakaan Digital (Aplikasi E- 
Book, Slims, DIGIDO di 


Perpustakaan Al Huda 


50237 2024 |, Mading Siswa Data dukung terlampir 
2, Tadarus Al Qur'an dan khotmil | (foto) 


qur'an 
3, Lomba Pojok Baca Kelas 

4. Pegiat Literasi 

5, Kunjungan/ Wisata Literasi 
6. Pohon Literasi 

7, Penerbitan Suara Nurul Huda 
8, Bedah Buku. 


me un Data dukung terlampir 


Dipindai dengan CamScanner 


PERPUSTAKAAN AL-HUDA 
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 


Alamat: Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 
E-mail: alhudaperpus@gmail.com, Website: alhudakudus.perpustakaan.co.id 
NPP : 3319011D1009612 


BAWA TSANAWIYAH NU 
TURUL HUDA 


NIP. 197105212006041007 


Dipindai dengan CamScanner 


PERPUSTAKAAN AL-HUDA 
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 


Alamat: Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 
E-mail: alhudaperpus@gmail.com, Website: alhudakudus.perpustakaan.co.id 


j 4 NPP : 3319011D1009612 — 


DATA DUKUNG: 
Data dukung komponen Inovasi dan Kreativitas program/kegiatan inovasi dan kreativitas yang 
dikembangkan oleh Perpustakaan AL Huda MTs NU Nurul Huda : 

Mading Majalah dinding atau mading merupakan kumpulan 
informasi yang menempel di dinding. Mading 
sebagai media untuk menuangkan karya-karya 
siswa dan menjadi wadah untuk mengeksplorasi 
segala potensi yang dimilikinya. Informasi yang 
berada dalam mading bisa berupa artikel, berita, 
puisi, pantun, cerpen, tips, humor sebagai sarana 
informasi dan juga sebagai media hiburan. 
Memanfaatkan karya karya mading dengan cara 
dikumpulkan kembali, dijilid diberi judul sesuai 
dengan tema setiap bulan. Kemudian karya 
disimpan diperpustakaan untuk dimanfaatkan 
kembali dikemudian hari oleh siswa 


ae E aa ap KE 


— gahi 
Ma ee banana A 
WANT Aa ma 


Dipindai dengan CamScanner 


PERPUSTAKAAN AL-HUDA 
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 


Alamat: Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 
E-mail: alhudaperpus@gmail.com, Website: alhudakudus.perpustakaan.co.id 
NPP : 3319011D1009612 


Tadarus Al Qur'an Tadarus Al Our'an adalah kegiatan rutinitas yang 


dilakukan oleh siswa setiap pagi di kelas masing- 
masing setelah pembacaan Do'a Awal Pelajaran 
dan Asmaul Husna. Tadarus Al Qur'an 
dilaksanakan selama 10-15 menit dengan cara ngaji 
sorogan (metode belajar membaca algur'an yang 
dilakukan secara individual) kepada Bapak/ Ibu 
Guru pengampu Mapel jam pertama. Kegiatan ini 
bertujuan untuk melancarkan siswa dalam 
membaca Al Our'an sesuai dengan makhorijul 


huruf dan tajwidnya. 


mean an 
——— 


WE sani 


Dipindai dengan CamScanner 


PERPUSTAKAAN AL-HUDA 
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 


Alamat Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 
E-mail: alhudaperpus@gmail.com, Website: alhudakudus.perpustakaan.co.id 
NPP : 3319011D1009612 


55» 


Lomba Pojok Baca Kelas 


Dalam kegiatan classmeting diadakan lomba pojok 
baca di setiap kelas. Lomba pojok baca bertujuan 


untuk meningkatkan minat semangat baca siswa 


dan siswi yang masih relatif rendah. Siswa juga 


menyumbangkan buku yang dimiliki baik buku 


fiksi maupun nonfiksi pada masing-masing pojok 


baca dikelasnya 


A 
angan ag 
vera - 


ry AR 


4 


r 
V Wauta Agar 


Dipindai dengan CamScanner 


PERPUSTAKAAN AL-HUDA 
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 


Alamat: Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 N 
E-mail: alhudaperpus@gmail.com, Website: alhudakudus.perpustakaan.co.id 
NPP : 3319011D1009612 


Pegiat Literasi 


Pemberian penghargaan kepada siswa yang aktif 


dan rajin dalam memanfaatkan fasilitas 
perpustakaan yang dilaksanakan setiap satu 
semester sekali. Pemilihan penerima penghargaan 
didasarkan dari jumlah presensi kehadiran di 
perpustakaan. Penerima penghargaan akan masuk 


dalam nominasi Pegiat Literasi. 


Dipindai dengan CamScanner 


PERPUSTAKAAN AL-HUDA 
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 


Alamat: Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 
E-mail: alhudaperpus@gmail.com, Website: alhudakudus.perpustakaan.co.id 
NPP : 3319011D1009612 


Kunjungan/ Wisata Literasi 


Perpustakaan Al Huda menerima kunjungan wisata 
literasi dari siswa siswi SD/ MI di lingkungan 
Kecamatan Kaliwungu. Kegiatan ini bertujuan 
untuk memperkenalkan perpustakaan kepada siswa 
dan untuk meningkatkan budaya literasi pada 
siswa dengan konsep yang menyenangkan. 
Harapannya semoga siswa dapat berkunjung 
kembali dan memanfaatkan layanan yang ada 


diperpustakaan. 


Dipindai dengan CamScanner 


PERPUSTAKAAN AL-HUDA 
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 


Alamat: Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 
E-mail: alhudaperpus@gmail.com, Website: alhudakudus.perpustakaan.co.id 
NPP : 3319011D1009612 


Lomba Pohon Literasi 


Lomba Pohon Literasi diadakan dalam kegiatan 
classmeting setiap kelas. Lomba pohon literasi 
bertujuan untuk meningkatkan motivasi literasi dan 
budaya baca di sekolah. Pohon literasi juga 
merupakan symbol kreativitas dan semangat dalam 
menumbuh kembangkan budaya literasi. Materi 


dalam pohon literasi setiap kelas satu mata 


Penerbitan Suara Nurul Huda 


Suara Nurul Huda dibuat satu tahun sekali di akhir 
tahun pelajaran. Suara Nurul Huda berisi kumpulan 
dari beberapa rubric artikel, Puisi, pantun, tips, 
cerpen dan sekilas aktivitas/ kegiatan yang 
diadakan di madrasah. 

Suara Nurul Huda diterbitkan untuk meningkatkan 


kreatifitas siswa dalam menulis dan membaca 


Maan 


SURGA Da 


Dipindai dengan CamScanner 


PERPUSTAKAAN AL-HUDA 
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 


Alamat: Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 
E-mail: alhudaperpus@gmail.com, Website: alhudakudus.perpustakaan.co.id 


NPP : 3319011D1009612 
I 


Perpustakaan Digital (Aplikasi E-Book, | Bentuk pelayanan Perpustakaan Digital dengan 

Slims, DIGIDO di Perpustakaan Al aplikasi E-Book yang dapat didownload dengan HP 

Huda android. Pengunjung perpustakaan bisa mengakses, 
meminjam dan membaca beberapa materi yang 


dibutuhkan siswa berbasis internet di manapun 


berada 


pelag aha Ramah Mata PHERI Pegangan wé 
laga b 4 Cara Tentang Maia 


nada Sara b Oi Kelapan mal 4 2 
Melacak Akar Cod Kena yaara ` 
dalam gaa NI 


kada Kapan muntah RP Pear w Wawa Dye imme 3 
Na MA 


deaa agh Pedal nn wa jana WE 
3 
tera r 


saana banaaann 


CS Dipindai dengan CamScanner 


PERPUSTAKAAN AL-HUDA 
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 


Alamat: Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 
E-mail: alhudaperpus@gmail.com, Website: alhudakudus.perpustakaan.co.id 
NPP : 3319011D1009612 


Bedah Buku Bedah buku dilaksanakan sebagai upaya 
meningkatkan daya literasi dan pengetahuan siswa. 
menggiatkan budaya literasi dan tradisi berfikir 
lebih kritis dalam membaca dan menghasilkan 


karya tulis 


g 


” AA ESAI BIBIS BEN NTT 
Lk. MI tata A 

PA ME OA APA ERAH MA BAEN Ka 
FE CAK A YO AN 


D2 | iku ba au 


padgata gana 


Mengetahui, 
pala Madyasah 


j 
710521 200604 1 007 


Dipindai dengan CamScanner 


